WikipediA 

Bahasa Pileni 


Bahasa Pileni adalah bahasa yang digunakan di beberapa pulau di Kepulauan Reef maupun di Kepulauan 
Taumako (juga dikenal sebagai Kepulauan Duff) di Provinsi Temotu, Kepulauan Solomon. Ini dijadikan 
sebagai nama pulau di Kepulauan Reef, Pileni. 

Bahasa Pileni digunakan di seluruh Kepulauan Taumako, sedangkan dalam Kepulauan Reef, digunakan di 
pulau Aua, Matema, Nifiloli, Nupani, Nukapu, dan Pileni. 

Pranala luar 

■ Ethnologue's Pileni entry (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=piv) 

■ Portions of the Anglican Book of Common Prayer in Pileni (http://justus.anglican.org/resource 
s/bcp/Melanesia/pileni.htm) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Pileni&oldid=12162124" 


Halaman ini terakhir diubah pada 20 Januari 2017, pukul 20.18. 

Teks tersedia di bawah LisensfAtribusi-BerbagiSerujpa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






